ELEX FP! 
MEDIA 
KOMPUTINDO 


88 Cara Inspiratif 


Cari Uang di Internet 


O Mengupas cara memulai bisnis iklan online, jualan online, 
afiliasi, dan berbagai ide segar bisnis lainnya 


O Dilengkapi tips-trik berbisnis di internet 


O Semua bisnis yang dibahas bisa dijalankan paruh waktu! 


Ik 2 . 33 
metam, 1 Mambo ama 


P 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Inspiratif Cari Uang di Internet 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 22: 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


1. 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 


pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Inspiratif Cari Uang di Internet 


Jefferly Helianthusonfri 


PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO 


(Pm K 5 
Ke KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


88 Cara Inspiratif Cari Uang di Internet 


Jefferly Helianthusonfri 

O 2012, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2012 


Editor: Whindy Yoevestian 


ID 1121121929 


ISBN: 978-602-00-3511-6 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Terima Kasih 


Tuhan yang Maha Kuat dan Penyayang atas segala berkat dan ka- 
runianya sehingga saya kembali diberi izin untuk berkarya dan men- 
coba berbagi ilmu dan informasi yang saya miliki kepada sahabat- 
sahabat saya, rekan-rekan pembaca buku ini. 


Untuk keluargaku, khususnya untuk ibu 9, sosok wanita mulia yang 
telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mendidik dan mengem- 
bangkan pribadiku menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi 
sesama. 


Seluruh guru-guruku yang tak bisa disebut satu per satu. Teristimewa 
untuk Pak Mario Teguh atas nasihat supernya yang membuat saya 
selalu semangat untuk sukses semuda mungkin. Juga untuk Mas 
Dedik Kurniawan atas dampingan awalnya dalam karier saya sebagai 
penulis. Kepada Kak Andrea Hirata yang telah banyak menghiburku 
dengan karya-karya “ajaib”nya. 


Kepada Bapak Whindy Yoevestian dan seluruh tim Elex Media yang 
“super” dan telah berkenan bekerjasama dengan saya untuk mem- 
publikasikan karya ini. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


v 


vi 


Kepada teman-temanku yang luar biasa. Teristimewa kepada 
Timothy dan Fandi Pratama yang sering bikin kejadian lucu di kelas 
O, Fan-fan, dan semua sahabat-sahabatku di SMA Xaverius Lubuk- 
linggau. Tak lupa juga untuk Mas Dadan, Kang Yudiono, dan Kang 
Munawar atas dukungannya selama ini. 


Dan pastinya terima kasih juga kepada Anda, yang telah berkenan 
membeli dan membaca salah satu karya saya. Semoga apa yang ada 
di buku ini bisa bermanfaat ya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Lubuklinggau, 3 September 2012 pukul 21.05 WIB 


Suasana malam yang damai, dibumbui dengan sedikit rasa kantuk karena 
kelelahan setelah agenda seharian. Plus baru selesai makan malam, jari 
dan keyboard saya beradu O. 


Langsung saja tanpa diperintah, saya cek email, berharap ada email order 
dari pembeli produk. Tak cukup di situ, saya juga cek Facebook berharap 
beberapa halaman saya mendapatkan tambahan /ike. Sambil mencoba 
menahan kantuk, saya juga cek akun internet banking barangkali ada 
saldo masuk, dan tak lupa juga cek posting di blog. Begitulah sebagian 
kehidupan saya saat ini, saya sudah kecanduan kegiatan cari uang di in- 
ternet. 


Saya tegaskan bahwa Anda bisa jadi jutawan bahkan milyarder karena 
internet. Selama perjalanan saya menjalani bisnis internet, saya telah 
menemukan atau lebih tepatnya, merangkum puluhan cara mendapat- 
kan penghasilan dari internet. 


Rangkuman itulah yang saya terbitkan jadi buku ini. Tujuan saya mem- 
buat buku ini adalah sebagai sumber referensi atau tuntunan awal untuk 
teman-teman yang mau mencoba terjun ke bisnis internet. Di rang- 
kuman ini saya tunjukkan 88 cara inspiratif untuk teman-teman sekalian, 
barangkali saja dengan belajar dari buku ini teman-teman bisa jadi juta- 
wan baru di internet. Amin. 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bisnis internet adalah sebuah metode bisnis yang sangat luar biasa. 
Kenapa saya bilang luar biasa? Sebab siapa pun bisa sukses di bisnis ini 
asalkan ia mau belajar, bekerja keras, ikhlas, dan berupaya seoptimal 
mungkin untuk berhasil. Teristimewa untuk memulai bisnis internet 
tidaklah butuh modal uang yang besar, jadi siapa pun bisa menjalankan 
bisnis ini. 

Di buku ini teman-teman akan menemukan 88 cara inspiratif yang sudah 
saya rangkum, padukan dan sajikan dengan bahasa yang mudah dipaha- 
mi. Teman-teman akan menemukan banyak cara inspiratif, mulai dari 
periklanan di internet, ide-ide bisnis yang segar di internet, cara jadi kaya 
dengan bisnis afiliasi, bisnis internet dengan membuat ebook, produk 
digital, dan banyak lagi. 


Buku ini saya bagi ke dalam 7 bagian. Setiap bagiannya teman-teman 
akan mendapatkan banyak informasi seputar bisnis internet. Adapun 
detail mengenai 7 bagian tersebut bisa teman-teman lihat di daftar isi. 


O iya, satu pesan saya, yakni kalau mau sukses di bisnis internet, tekun 
dan fokuslah di satu bidang dulu. Teman-teman tidak harus mempraktik- 
kan dan menjalankan ke-88 cara yang ada di buku ini, akan tetapi teman- 
teman tekuni saja benar-benar salah satu cara, maka pasti nanti hasil 
manisnya akan terlihat. Jangan mudah tergoda untuk mencoba banyak 
cara bisnis, tapi cobalah untuk fokus dan berhasil dulu di satu bidang, 
nanti baru lanjut ke bidang lainnya. 


Baiklah, dengan penuh kerendahan hati saya persembahkan karya buku 
saya yang ke-8 ini kepada teman-teman sekalian. 


Semoga kau sukses selalu, kawan. 


Jefferly Helianthusonfri 
Email: gmjefferly07@gmail.com 


Twitter: @JefferlyHelian 


viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar ..........oooo.oo oo... oom. vii 


iban Dena an en na nenen ix 

Bagian 1:Cari Uang Lewat Iklan di Internet.............ooooco oo. 1 
Cara 1: Mencari Uang dengan Iklan PPC Indo... 4 

Cara 2: Mengais Rezeki dari Kumpul Blogger..............oo.oWo 9 

Cara 3: Bisnis Internet Lewat Iklan AdSenseCamp............... 10 

Cara 4: Berburu Rupiah dengan Id Blog Network... 11 

Cara 5: Iklan PPC Klik Saya..........ooooWW#(WJ mma. 13 

Cara 6: Dapat Duit dari Internet dengan Sitti Ads....................... 14 

Cara 7: Berburu Duit dengan Google Adsense ..................o. 15 

Cara 8: PPC Infolinks............oWooWooWo Waah 18 

Cara 9: Iklan Adbrite, Mudah, Efisien, dan Efektif........................ 20 

Cara 10: Berburu Dollar dengan Chitika Ads................ooooo 21 

Bonus Trik: Meroketkan Pendapatan Iklan Anda............ooo 23 

Bagian 2:Bisnis Jualan Online di Internet...........oooooooooooo. 25 
Cara 11: Jualan Online Lewat Profil Facebook... 26 

Cara 12: Jualan Online dengan Fans Page Facebook.................... 28 

Cara 13: Jualan Online Pakai Toko Online...............oooo 30 

Cara 14: Jualan Online di Tokobagus.com..............ooooo 31 

Cara 15: Jualan Online Lewat FJB Kaskus ..............ooooWoo 33 

ix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara 16: Buka Lapak Online di Yoogho..........oooW Woo 37 


Cara 17: Jualan Online di Bukalapak.com ...............Woooom 38 
Cara 18: Jualan Lewat Forum BisnisUKM.COM ......oooo 39 
Cara 19: Jualan Barang Secara Online Lewat Berniaga.Com........ 40 
Cara 20: Jualan Online Lewat Situs Iklan Gratis ...................o.. 41 
Bagian 3:Jualan Produk Informasi di Internet ............ocoooocoo 43 
Konsep Bisnis Informasi di Internet ..............ooooW oo 44 
Cara 21: Jualan Ebook Lewat Situs Milik Sendiri ...................... 47 
Cara 22: Jualan Ebook Lewat Lapak PIUS.............»»ooWooo.WoW 18 
Cara 23: Jualan Ebook Lewat Clickbank ..............ooo.oWoo 49 
Cara 24: Jual Ebook Lewat Forum Online...» 51 
Bagian 4: Mengupayakan Rezeki dari Bisnis Afiliasi........................ 53 
Cara 25: Afiliasi Produk-Produk dari Amazon.com ......... 54 
Cara 26: Afiliasi Produk Clickbank ............ooWooWo om 56 
Cara 27: Afiliasi Cafebisnis.com..............o.ooo 57 
Cara 28: Afiliasi Produk Sekolah Bisnis Ebook... 60 
Cara 29: Afiliasi Buku dari Belbuk.com............o.WoWo 63 
Cara 30: Afiliasi Hosting dari HostgatOr ...............o 64 
Cara 31: Afiliasi Hosting Bluehost .................oooWooo 66 
Cara 32: Afiliasi Hosting Webhostingpad................. 67 
Cara 33: Afiliasi Hosting Dreamhost................ooooooWoo 68 
Cara 34: Afiliasi Produk Panduan Membuat Blog ...........o. 69 
Cara 35: Afiliasi Produk dari Lapakplus.co.id ............o 70 
Cara 36: Afiliasi Produk WP Bisnis Online .............oWooo 72 
Cara 37: Afiliasi Hosting dari Jagoanhosting ................. 73 
Cara 38: Afiliasi Hosting Domainesia.................o.o 74 
Cara 39: Cari Duit dengan Afiliasi Jogjahost...............oo 75 
Cara 40: Afiliasi Theme Wordpress dari Oketheme.com.............. 76 
Cara 41: Afiliasi Theme Wordpress dari Goblogthemes ............... 78 
Cara 42: Afiliasi Themes dari Mojo Themes... 79 
Bagian 5:Jual Jasa-di' INENNEt.W.»» osis ben rinnnnnan non eni mm nana 81 
Cara 43: Jual Jasa Penulisan Artikel.................oooooo 81 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara 44: Menjadi Penulis Bayaran di Blog Lain ...........ooo 84 
Cara 45: Menjual Jasa Penerjemah...................ooo.oW #W oo 85 
Cara 46: Jasa Posting FOrUM ..........ooo oo 86 
Cara 47: Meraup Rezeki dengan Menjual Jasa SEO ...................... 87 
Cara 48: Jual Jasa Penambah Follower Twitter ..............oooo 89 
Cara 49: Menjual Jasa “Like” Halaman Facebook ..................... 90 
Cara 50: Jual Jasa Backlink................ooo.Wo Wook 91 
Cara 51: Menjual Jasa Desain.............ooooo#WooWooWoWoo 93 
Cara 52: Jual Jasa Penambah Subscriber Youtube ........................ 94 
Cara 53: Jual Jasa Percetakan............ooooooo.o Woo 95 
Cara 54: Menjual Jasa Ghostwriter ................o.o”#W (Woo 96 
Bagian 6:Ide Bisnis Fresh di Internet...........occooocooo.oo.oo.oo 99 
Cara 55: Jualan Template Toko Online Blogpsot..................... 100 
Cara 56: Jualan Theme WordPress............oooo.o Woo Wo 101 
Cara 57: Jual Plugin dan Aplikasi Pendukung Website............... 102 
Cara 58: Usaha Toko Buku Online ..............oooW oo 104 
Cara 59: Toko Online yang Menjual Perlengkapan Hobi Tertentu105 
Cara 60: Situs Sharing Video Klip/Mp3 MUsik ...........oo 107 
Cara 61: Jualan Makanan Khas Daerah...............oooooWoo 108 
Cara 62: Jadi MotivatOr ......oo.Wo.WooWoo oom WWW 109 
Cara 63: Jualan Software.............ooooWooW oom 111 
Cara 64: Jual Jasa Fotografi .................ooooo Woo 112 
Cara 65: Jual Jasa Tour Guide ............oooo.Wo”Wo Woo 113 
Cara 66: Menjual Jasa Penyelenggara Acafra.............Wooo.o. 116 
Cara 67: Situs Lowongan Pekerjaan .............ooooooWo Wo Woo 117 
Cara 68: Bisnis Majalah Digital................ooooooooWo Woo 118 
Cara 69: Profit dari Situs Resensi Film............oooo”W oo 121 
Cara 70: Jualan Pulsa Secara Online...» 122 
Cara 71: Bisnis Seminar Online...» 123 
Cara 72: Meraup Rezeki dari Situs Biografi..............oo 124 
Cara 73: Menangguk Untung dari Situs Review Produk............. 126 
Cara 74: Bisnis MLM Lewat Internet .............oooooo#o#W oo 128 


xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara 75: Bisnis Web Hosting ..........oooo.ooo#W (Woo 129 
Cara 76: Bisnis Dropshipping.............ooo# WWW WWW. 132 
Cara 77: Menjadi KONSUItan .........oooo.o”W#W#W oom Waka 134 
Cara 78: Meraup Profit dari Situs Iklan Gratis............... 135 
Cara 79: Bisnis Lahan Parkir Domain...» 138 
Cara 80: Bisnis Jual Beli Situs..............ooW oom 140 
Cara 81: Bisnis Jasa Menulis Sales Letter ...............cooo.ooo 142 
Bagian 7:Cara Berburu Uang Tambahan .............o oo 145 
Cara 82: Referral Listwire .............ocooWooWo oom 145 
Cara 83: Referral Iklan PPC Lokal .........oooo”WooWooo 147 
Cara 84: Jualan Link dengan Text Link Ads... Woo 148 
Cara 85: Uang Tambahan Dengan Iklan Review... 149 
Cara 86: Dollar Tambahan dari Adf.Ly...........ooooo 150 
Cara 87: Dibayar untuk Klik Iklan ......... Woo WWW 151 
Cara 88: Menulis dan Dibayar di Shvoong...............oooooo 153 
Penutup .....ooooooooooooooommo.oWoomom ena anna nana anna 154 
Tentang Penulis...» nine 155 


xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sebelum Kita Mulai 


Sebelum kita masuk ke pembahasan cara-cara mencari uang di internet, 
maka saya mau kasih pembahasan pengantar yang fungsinya adalah 
membantu Anda lebih plong dalam menjalankan bisnis internet nantinya. 


O iya, Anda sudah kenal blog? Yuk kita bahas dulu, apa sih blog itu dan 
apa kaitannya dengan bisnis internet yang akan kita jalankan. 


Apa Sih Blog Itu? 


Blog itu adalah singkatan dari web log yang artinya website catatan. Jadi, 
blog itu adalah salah satu jenis website di mana kita bisa menulis berbagai 
catatan yang bisa dipublikasikan di internet. Catatan yang ditulis bisa be- 
rupa cerita sehari-hari, artikel dengan topik tertentu atau berbagai karya 


tulis lainnya. 


Dulu, blog banyak dipakai untuk mempublikasikan catatan harian (con- 
tohnya seperti di blog saya, www.jefferlygates.com). Akan tetapi, sekarang 
blog justru banyak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial (bisnis). 
Jadi, banyak orang yang memanfaatkan blog untuk mencari uang, bagai- 


mana caranya? Nah itulah yang akan kita bahas nantinya O. 


xili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Blog ini adalah media publikasi yang sangat efektif lho, kita bisa mem- 
publikasikan informasi secara mudah, praktis, dan inovatif. 


Kalau Anda mau berbisnis/bekerja di internet, maka Anda membutuhkan 
blog. Fungsi blog nanti akan kita manfaatkan untuk promosi dan penye- 
baran informasi bisnis kita, entah itu untuk keperluan menjual produk 
tertentu, memasarkan produk, membangun relasi dengan pembeli atau 
client, dan sebagainya. 


Blog Motivasi 


1 Ir ehidupan 
Home | TentangKami | HubungiKami | DaftarIsi | hthi 1 'Go 
Blog Motivasi » Archive ARTIKEL TERBARU 
Filosofi Tukang Kayu Dalam Kehidupan Pa PPN Filosofi Tukang Kayu Dalam 
July 26th, 2012 | Add a Comment Kehidupan 


Pemnakah Anda melihat tukang kayu yang bekerja? Mungkin sebagian besar dari Anda pemah melihat hal || Bagaimana Cara Agar Disukai Oleh 
tersebut. Nah ketika tukang kayu bekerja, alat apa saja yang mereka gunakan? Oke good.. ada palu, ada 
paku, ada penggaris, ada balok dan sebagainya. Nah sadarkah Anda bahwa tukang kayu punya filosofi 
yang sebenarnya juga bisa Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Apa filosofinya? Filosofinya adalah Bagaimana Cara Mengatasi Galau 
tukang kayu tidak hanya menggunakan palu saja. Wah, ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita . 2 5 2 . 2 
tidak bisa hanya menggunakan palu saja dalarn menangani masalah kehidupan. Kita tahu sendiri kan Video Motivasi Gratis dari Pak Mario 
bahwa palu tu bersifat memukul. Sifat memukul ini bisa kita artikan sebagai tindakan keras. Jadi kalau kta | Teguh 


Lawan Jenis 


selalu menggunakan palu artinya kita selalu menggunakan tindakan keras dalam menghadapi masalah | | pilih Jadi Gelas atau Danau 
kehidupan.. Dapatkah Anda bayangkan kalau seorang tukang kayu hanya bekerja menggunakan palu saja? 
Sudah pasti hasil karyanya tidak akan ... Read entire article » Kata-Kata Motivasi Super dari 


www.BlogMotivasi.com adalah contoh blog untuk kepentingan komersial 


Jefferly Helianthusonfri dan z 
Kehidupannya 


Just My Daily Notes 


Halaman Depan pa Jefferiy? Hubungi Jeffery — Buku Ji 


Blog Ini Mulai Berkembang Recent Posts 


Posted on Jul 


2012 by admin » Blog Ini Mulai Berkembang 


blog Ini. Memang rasanya beda aja gitu kalau kita nulis "NN 


alau di blog personal kaya gini lo bener-bener 
apkan, dengan santai. Beda sama blog |..J 


Just The Way You Are) 


» Tipe Cowokyang Berani (Menurut 


Sharethis: M9 Facebook SS print fff) share Tweet o Rajo Ga 


Posted in Sehari-Hari | No Comments $ 


Galaunya Penulis Buku Komputer 


Nyaris Pacaran Sama Pacar Orang (True Story) Archives 
Posted on July 27, 2012 by admin » July 2012 
» June 2012 


Mungkin apa yang aw alami bisa jadi rasa galau yang sangat luar biasa bagi 
“kamera ada di sebelah sana mas., kalau gak kuat lambaikan tangan aja.. "ini mau 


an orang yang gak kuat 
buat posting apa syuting » April 2012 


www.jefferlygates.com adalah contoh blog untuk kepentingan personal (berisi 
catatan harian) 


Xiv 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Lalu, bagaimana cara membuat blog? Ada beberapa cara untuk membuat 
blog yang bisa kita gunakan. Berikut caranya: 


e Mendaftar dan memanfaatkan layanan blog di www.blogger.com. 


e Membuat blog memakai aplikasi (software blog) seperti WordPress, 
Joomla!, Drupal, dan sebagainya. 


Jika Anda masih pemula, maka saya sarankan Anda mencoba dulu mem- 
buat blog di Blogger. Kenapa? Sebab biayanya gratis dan Anda tidak harus 
berpusing-pusing ria dengan istilah-istilah teknis seperti hosting, pemrog- 
raman PHP, domain, dan sebagainya. 


Bagaimana cara membuat blog di Blogger? Mudah kok, Anda tinggal 
mendaftar saja, lalu nanti tinggal mengembangkan blognya. Akan tetapi, 
pada buku ini saya tidak akan menjelaskan panduan untuk membuat dan 
mengelola blog dari Blogger. Jika Anda mau mendapatkan panduan leng- 
kap membuat dan mengembangkan blog di Blogger.com, maka silakan 
dapatkan di http://jefferlysuperclub.com/caramembuatblog/. 


MX www.jefferlysuperclub.com 


Paket panduan lengkap membuat dan mengelola blog di Blogger.com 


Jadi, apakah Anda sudah punya blog? 


XV 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jika iya, saya ucapkan selamat, sebab itu langkah awal yang sangat bagus. 
Tapi bagi yang belum tidak perlu khawatir, segera buat blog Anda 
sekarang sebab kita harus segera ACTION agar mendapatkan uang dari 


internet. 


Sobat, Kita Perlu Jejaring Sosial 


Hari gini masih belum kenal jejaring sosial? Please deh.. & 


Saya yakin sebagian besar orang yang kenal internet, pasti mau memakai 
jejaring sosial. Contoh jejaring sosial itu: Facebook, Twitter, MySpace, 
Friendster, Linkedin, dan banyak lagi. Selain bisa kita pakai untuk men- 
cari teman dan bersosialisasi, jejaring sosial ternyata juga bisa dipakai 
untuk menghasilkan uang. 


Dengan segudang fiturnya yang luar biasa, jejaring sosial bisa menjadi sa- 
rana promosi yang sangat luar biasa. Barangsiapa yang pintar memanfaat- 
kan fenomena jejaring sosial saat ini maka saya yakin bisnisnya akan ber- 
kembang pesat. 


Ya.... kita tahu sendiri kan berapa banyak orang yang sering beraktivitas 
di Facebook atau Twitter. 


Nah... barangkali saja kita bisa menjadikan kerumunan orang tersebut 
untuk menjadi pembeli produk bisnis internet kita. Singkat kata, di sini 
saya mau mengajak Anda untuk rutin memanfaatkan jejaring sosial seper- 
ti Facebook dan Twitter jika Anda mau mendapatkan uang lewat internet. 


O iya, nanti Anda akan lihat bahwa jejaring sosial seperti Facebook itu 
punya potensi rezeki yang sangat besar bila dimanfaatkan lho. Tapi itu 


nanti, caranya akan kita bahas. 


Sampai di sini, saya harap Anda sudah punya akun jejaring sosial, se- 
tidaknya Facebook. Facebook itu penting lho untuk bisnis internet. 


xvi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARI UANG LEWAT IKLAN DI 
INTERNET 


Iklan adalah media yang sangat dibutuhkan dalam pemasaran. Tak hanya 
di dunia nyata, tapi di dunia maya iklan juga begitu diperlukan untuk pe- 
masaran. Nah... di internet itu ternyata ada banyak sekali jenis iklan lho, 
ada yang namanya PPC (Pay Per Click), TLA (text link ads), iklan mandiri, 
CPM (cost per mile), PPA (Pay Per Action) dan banyak lagi. 


Dari beragam metode periklanan di internet itu, kita juga bisa mendapat- 
kan penghasilan. Gimana caranya? Mari kita bahas. 


Dari beragam metode periklanan yang sudah sempat saya sebutkan tadi, 
saya mau membahas yang PPC dulu yah. Kenapa PPC? Sebab PPC ini sa- 
ngat praktis dan mudah dimengerti cara kerjanya. Jadi, saya kira ini 
sangat bagus untuk kita bahas lebih dahulu. 


Apa sih PPC itu? PPC adalah kependekan dari Pay Per Click, yakni sebuah 
metode periklanan di mana si pemasang iklan nanti hanya akan mem- 
bayar untuk klik yang terjadi pada iklannya. Dalam sistem iklan PPC, ada 
tiga hal yang sangat penting, yakni: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e  Advertiser (pemasang iklan). 
e Publisher (penampil iklan). 


e Broker (perantara yang mempertemukan antara pemasang iklan de- 
ngan penampil iklan). 


Broker di sini bertugas sebagai perantara yang mempertemukan antara 
pemasang iklan dan penampil iklan. Mereka (broker) punya sistem yang 
mengatur semua sistem iklan PPC, mulai dari penayangan iklan, peng- 
aturan komisi, hingga semua aktifitas iklan. Jadi, berapa jumlah klik iklan 
yang terjadi, iklan mana yang diklik, semua sudah tercatat di sistem me- 
reka. 


Orang yang hendak memasang iklan PPC biasanya akan mengunjungi 
website si broker, lalu mereka mendaftar di sana. Nah si pemasang iklan 
akan punya akun di situs broker PPC itu. Pemasang iklan harus men- 
depositkan sejumlah saldo di akun mereka, saldo itu akan dipakai untuk 
membiayai iklan mereka. 


Misalnya, harga satu kali klik iklan PPC adalah 500 rupiah. Maka, jika 
saldo yang didepositokan oleh si pemasang iklan adalah 100 ribu rupiah 
maka iklannya akan tampil jika jumlah klik tidak lebih dari 200 (100 ribu : 
500 rupiah — 200). Jika iklan sudah diklik lebih dari 200 kali maka iklan 
tidak akan ditayangkan lagi, dan kalau iklan mau tayang lagi si pemasang 
iklan harus mendepositokan saldo lagi. 


Oke, misalnya harga satu klik iklan PPC adalah 500 rupiah. Maka biasa- 
nya broker akan mendapatkan 200 rupiah, lalu 300 rupiah sisanya akan 
diberikan kepada si penampil iklan (publisher). Nah... kalau kita mau 
mendapatkan uang dari iklan PPC ini, kita harus menjadi seorang 
publisher. 


Jadi, tugas kita sebagai publisher adalah menampilkan iklan PPC yang di- 
pasang oleh pemasang iklan lewat broker. Di mana menampilkannya? 
Tentunya harus di blog/website yang kita miliki. 


Jadi, kita harus sudah punya website/blog. 


Iklan PPC itu biasanya ada dua jenis, yang pertama berupa iklan teks 
sedangkan yang kedua, adalah berupa iklan gambar. Berikut tampilannya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Like FB Zulu Winter sekarang! 

Menangkan paket perjalanan GRATIS ke BESTIVAL 
Festival di UK 

www facebook.com/ZuluWinter 


Mukena 
Dapatkan mukena terbaru koleksi Idul Fitri ini. 
Www wmamioku.com 


Mau Dapat Gratis Pulsa Tiap Minggu ??? 
Gabung Sekarang 
fitTis 


Gambar 1.1 Contoh tampilan iklan teks PPC 


Gambar 1.2 Contoh tampilan iklan gambar PPC 


Untuk kisaran harga, satu klik iklan PPC itu berbeda antara satu layanan 
broker dengan layanan lainnya. Kalau PPC lokal (PPC yang dikelola oleh 
orang Indonesia) harganya biasanya 500 rupiah. Namun, kalau PPC luar 
negeri itu bisa berbeda-beda, tergantung harga kata kunci dari iklan ter- 


Agar bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan (misalnya 1 juta ke 
atas) dari iklan PPC maka kita harus bisa mendapatkan banyak sekali klik. 
Contoh, kalau untuk satu klik pada iklan PPC di blog kita, kita diberi ko- 
misi 300 rupiah, maka jika klik yang terjadi adalah 3000 klik maka komisi 


yang kita dapat adalah 3000 x 300 —- 900.000. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sebagai publisher PPC, kita nggak boleh yang namanya melakukan klik 
palsu atau kita mengklik sendiri iklan PPC yang kita tampilkan. Broker 
sudah punya sistem yang bisa mengetahui klik palsu, kalau kita ketahuan 
sudah pasti kita akan mendapat sanksi. Sanksinya beragam, mulai dari 
ada iklan yang tidak bisa tampil hingga yang terberat yakni akun publisher 
kita akan dihapus. 


Oya, balik lagi ke komisi tadi. Agar komisi yang kita dapatkan banyak 
maka kita harus bisa mendatangkan banyak pengunjung ke blog kita. Nah 
dari sana kita berdoa saja semoga banyak pengunjung yang mau mengklik 
iklan PPC yang kita tampilkan. Baiklah, langsung aja kita bahas cara-cara 
menghasilkan uang lewat internet melalui media iklan 9. Check this out. 


Cara 1: Mencari Uang dengan Iklan PPC Indo 


Salah satu iklan PPC lokal yang cukup populer di Indonesia adalah iklan 
PPC Indo. PPC Indo merupakan broker PPC yang termasuk salah satu 
pelopor iklan PPC di Indonesia. Didirikan pada tahun 2007, sampai saat 
ini PPC Indo sudah memiliki lebih dari 12.000 pemasang iklan dan lebih 
dari 31.000 publisher iklan. 


Tidak hanya menyediakan layanan iklan PPC, tapi PPC Indo juga ber- 
gerak di bidang periklanan lainnya. PPC Indo juga memberi layanan ber- 
iklan di Google Adwords, Facebook Ads, Yahoo Marketing Solution, dan 
Microsoft Advertising. Lebih detail mengenai profil perusahaan dan layan- 
an dari PPC Indo bisa Anda baca sendiri di situs www.ppcindo.com. 


Advertiter Publistver Paket Sian Up 


Gambar 1.3 Tampilan situs www.ppcindo.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berapa sih komisi yang diberikan oleh PPC Indo, kepada kita yang para 
publisher? Ketika buku ini ditulis, komisi yang diberikan oleh PPC Indo 
300 rupiah untuk iklan teks, sementara untuk iklan banner adalah 250 
rupiah. Nah, agar bisa menampilkan iklan PPC PPC Indo ini, maka Anda 
sudah harus terdaftar sebagai publisher mereka. Jika Anda belum men- 
daftar maka silakan daftar dulu di http://www.ppcindo.com/termof 
services.php, dan di sana silakan pilih pilihan jadi publisher. 


Oke, selanjutnya bagaimana cara menampilkan iklan PPC Indo di blog 
kita? Simak langkah berikut: 


1. Silakan kunjungi situs www.ppcindo.com, lalu tekan tombol member 
login. 


Member Login 


Publisher Paket ET 


Gambar 1.4 Menekan tombol member login 


2. Selanjutnya, pilih opsi publisher dan masukkan username serta pass- 
word Anda. Kemudian, tekan tombol sign in. 


Sign In 


@ publisher O Advertiser 
jefferly 
cc.....an. 


Lupa Password? 


Gambar 1.5 Masuk ke akun publisher PPC Indo 


3. Setelah proses login berhasil, silakan Anda klik menu kode iklan » 
buat baru. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Publisher Kode Iklan Kirim Pesan 


s Buat Baru 
Jefferly Helianthusonfri 


Statistik/Edit Iklan 
Gambar 1.6 Masuk ke menu kode iklan » buat baru 


Lalu selanjutnya, silakan isi kotak nama kode iklan dengan nama un- 
tuk iklan Anda, jenis iklan silakan Anda pilih jenis (ukuran) iklan 
yang ingin Anda tampilkan. Silakan tekan tombol selanjutnya. 


Berikutnya, silakan isi kotak domain dengan alamat blog Anda tanpa 
perlu memakai http://. Anda cukup tulis: namablogAnda.blogspot. 
com. Pilh juga kategori iklan yang ingin Anda tampilkan. Berikutnya, 
silakan tekan tombol selanjutnya. 


Buat Kode Iklan Baru 


Nama Kode Iklan 
iklan serba aratis 


Jenis Iklan 


Gambar 1.7 Memberi nama iklan 


Nama Iklan 
iklan serba orati 
Jenis Iklan 
1er 300x250 
Domain (Contoh: 'ppcindo.com , ppcindo.blogspot.com ) 
berbaai-aratisvuk.bloasvot.cor 
Kategori Iklan 


& Keuangar “ 


Blokir URL Iklan (Contoh: PMA. 1 domain per baris.) 


SELANJ UTNYA 


Gambar 1.8 Mengatur iklan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6. Anda akan diarahkan ke halaman pengambilan kode iklan, selanjut- 
nya silakan copy kode iklan yang ada. 


keywords - pairslil.substr(2).aplit("#"): keywords - unescape (keyuorda.join(" ")): 
Ie 

document .yrite('«s'#'cript type-"text/javaseript" src-"http://uuu.ppcindo.com 
#show.php?z-816p1-97711£shape-1gj-1scode-' new 

Datei) .getTime() t' shops' tdocument .referrert' cku-' tkeyuords#' "5«/s'4'cript»'): 

A1 —ye/seript» 

Snoscript» 

Ka href-"http://vvwu.ppcindo.com"sIklanc/as 


«/noseript» 


Gambar 1.9 Meng-copy kode iklan 


7. Setelah kode iklan Anda dapatkan, maka berikutnya silakan login ke 
dasbor blog Anda. Selanjutnya, klik menu tata letak. 


IL) Laman 
BP Komentar 
(statistik 
fm Tata Letak 
"Template 


Gambar 1.10 Masuk ke halaman tata letak blog 


8. Berikutnya, tambahkan gadget baru. 


Tambah Gadget 


Posting Populer 
Edit 


Follow m Y Twitter 
Edit 


Gambar 1.11 Menambahkan gadget baru 


9. Tambahkan widget HTML/Java Script. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


